WikipediA 

Bahasa Sardinia 


Bahasa Sardinia dituturkan oleh etnis Sardinia dan 
jumlahnya mencapai kira-kira lebih dari 2,5 juta jiwa, 
yang terbesar masing-masing di Pulau Sardinia, 100 ribu 
jiwa di Korsika. Sedangkan dalam jumlah kecil, Bahasa 
Sardinia dituturkan di Australia, Jerman, Amerika Serikat, 
dan Britania Raya. Bahasa ini terutama istimewa karena 
merupakan bahasa Roman yang paling konservatif dan 
arkhais serta juga karena substratum Sardinia purbanya. 

Pranala luar 


Bahasa Sardinia 

Sardu, Saldu 

Dituturkan di Italia, Australia, Jerman, 

Amerika Serikat, Britania Raya 

Sardinia 

2,5 juta (tidak tercantum 
tanggal) 

Indo-Eropa 
■ Italik 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


■ Roman 
■ Roman Selatan 


■ Bahasa Sardinia 


Status resmi 

Bahasa Sardinia 
resmi di 

Diatur oleh tidak ada 

Kode bahasa 


ISO 639-1 sc 

ISO 639-2 srd 

ISO 639-3 Mencakup: 

srd (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=srd) - Sardinia (umum) 

sro (http://www-01.sil.Org/i 

so639-3/documentation.asp?id 

=sro) - Campidania 

sdn (http://www-01.sil.Org/i 

so639-3/documentation.asp?id 

=sdn) - Galluria 

src (http://www-01.sil.Org/i 

so639-3/documentation.asp?id 

=src) - Logudoria 

sdc (http://www-01.sil.Org/i 

so639-3/documentation.asp?id 


=sdc) - Sassaria 






































Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Sardinia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Sardinia&oldid=16245424" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Desember 2019, pukul 16.31. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 























